RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 


Satuan Pendidikan : SD NEGERI 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti 

Kelas / Semester : I (Satu) / 2 

Pembelajaran (8) : Allah Mahakuasa 

Tema / Topik 1 : Al-Malik 

Alokasi Waktu : .x 35 menit 


TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik mampu: 

♦♦♦ Mendemonstrasikan pelafalan al-Malik dengan benar; 
♦♦♦ Menyebutkan arti al-Malik dengan benar. 

KEG IATAN PEMBELAJARAN _ 


Kegiatan 

Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

♦♦♦ Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

♦♦♦ Guru memeriksa kehadiran, kerapihan berpakaian, posisi dan tempat 
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

♦♦♦ Guru menyapa dengan menanyakan apa kabar dan perasaan peserta 
didik. 

♦♦♦ Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

♦♦♦ Guru dapat memanfaatkan media/alat peraga/ alat bantu berupa tulisan di 
papan tubs, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat dibaca), 
Jika memungkinkan dapat memanfaatkan tayangan terawangan, slide 
(media projector) untuk mengkonkretkan antara apa yang diucapkan dan 
bentuk tulisannya. 

10 menit 

Inti 

Proses melafalkan dengan langkah berikut ini: 

♦♦♦ Guru menceritakan keindahan dan keteraturan alam, serta menanyakan 
kepada peserta didik siapa yang mengatur itu dan menguasai itu semua. 

♦♦♦ Peserta didik mengemukakan pendapatnya. Berikan kesempatan yang 
merata kepada siswa. 

♦♦♦ Pada kolom “sikapku”, guru meminta peserta didik bersama-sama 
mengucapkan “aku percaya Allah Mahakuasa”. 

♦♦♦ Pada kolom “ayo kerjakan” peserta didik secara berpasangan (dengan 
teman sebangku) mengamati gambar lalu menceritakannya kepada 
teman. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Allah. Dapat juga 
ditambahkan tugas mengamati lingkungan sekitar dan mencari jawaban 
siapa yang menciptakannya. 

♦♦♦ Guru membimbing peserta didik untuk memberikan tanda (v) pada 
kolom ‘ya’ atau ‘tidak’. dalam kolom“ dalam insya Allah aku bisa” 

♦♦♦ Guru membimbing peserta didik menyanyikan lagu “Allah Mahakuasa” 

150 menit 

Penutup 

♦♦♦ Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / rangkuman hasil belajar 
selama sehari 

♦♦♦ Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari (untuk mengetahui 
hasil ketercapaian materi) 

♦♦♦ Melakukan penilaian hasil belajar 

♦♦♦ Membaca do’a sesudah belajar dengan benar (disiplin) 

15 menit 


I. PENILAIAN 
PENILAIAN 

Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung 

Penilaian Pengetahuan 
Penilaian Keterampilan 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 


Margodadi,.2020 

Guru Mapel PAI & Budi Pekerti 


i _1 


L 


NIP. 


NIP. 








